BOTANI 
FARMASI 


Endang Kartini Ariati Murwani 
Siti Jazimah Iswarin 


“ 
$ — - 
: “ Nam ' 4 
Versi engkar OP s4 
A.A ” 


BOTANI FARMASI 


Oleh:Endang Kartini Ariati Murwani Siti Jazimah Iswarin 


1017004035 


@2017 PT Kanisius 


PENERBIT PT KANISIUS 
Anggota SEKSAMA (Sekretariat Bersama) Penerbit Katolik Indonesia 
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA 

Telepon (0274) 588783, 565996, Fax (0274) 563349 

E-mail: office@kanisiusmedia.co.id 

Website: www.kanisiusmedia.co.id 


Editor: Flora Maharani, Ganjar Sudibyo 
Desain sampul: Hermanus Yudi 
Tata letak: Marini 


Edisi elektronik diproduksi oleh Divisi Digital Kanisius tahun 2017. 


ISBN 978-979-21-5388-0 (pdf) 


ISBN 978-979-21-5387-3 (cetak) 


Hak cipta dilindungi undang-undang. 
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk 
dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha pengasih serta penyayang 
atas terselesaikannya buku Botani Farmasi ini. Buku ajar ini dapat diselesaikan pula 
atas bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih disampaikan kepada: 


1. Civitas Akademika Universitas Brawijaya yang telah memberikan sebagian dana 


dan memotivasi penulisan buku dengan bantuan para dosen pengajar. 


2. Pimpinan dan staf Balai Materia Media, Batu, Malang yang telah memfasilitasi 


keperluan pengumpulan data dalam penyusunan buku ini. 


3. Para mahasiswa yang membantu dalam pengetikan, pembuatan preparat, dan 


pencarian informasi tentang tumbuhan obat. 


Buku ini diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar Botani Far- 
masi dan memenuhi kebutuhan pustaka bagi mahasiswa farmasi. Dalam buku 
ini terdapat tinjauan morfologi dan anatomi dari beberapa tumbuhan tumbuhan 
obat yang tumbuh di wilayah Indonesia. Contoh-contoh tumbuhan yang diberikan 
sudah banyak dikenal penduduk Indonesia, sehingga diharapkan mahasiswa dapat 


mempelajarinya dengan mudah. 


Buku ini dapat digunakan khususnya oleh mahasiswa farmasi, tetapi tidak 
menutup kemungkinan untuk digunakan oleh mahasiswa Biologi, Pertanian, Ke- 
dokteran atau masyarakat luas yang ingin menambah pengetahuan. Seiring dengan 
semangat Back to Nature, kita perlu mempelajari kekayaan alam yang kita punyai 
supaya menumbuhkan rasa cinta dan antusiasme dalam melestarikan tumbuhan 


obat yang ada di Indonesia. 


Semoga buku ini memberikan banyak manfaat bagi perkembangan dunia 
kefarmasian di Indonesia khususnya, serta pengetahuan mendalam tentang ke- 


kayaan hayati Indonesia untuk masyarakat umum. 
Malang, Februari 2017 


Tim Penulis 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Halaman 

PRA KATA Moe amumulumanaa 3 
DARTAR IG ee an ena an bet 5 
PENDAHULUAN imbauan knee gam anna anisa 15 
BAB I MORFOLOGI TUMBUHAN OBAT oreo eenenenenenenen 17 
A, JIRGANUM NUTRITIVUNL oekommsemankemematn beken retakan 19 

35 AA ena en Sia 1G 

2: "Batang ».iooooooooemenuu Sakamu mu naa 21 

a. Bentuk-bentuk Batang.....o.iooo”ooooooooo.oooooo.oo.—@oo.—ooo.@o.oooo 24 

b. Arah Pertumbuhan Batang....i.ooooooooooooooooooocooooooooo 24 

C.. Percabangan pada BAtAnG emo indwna sitaan 24 

0 Datinekea Mma ea aa aa aa 26 

2 Tancka Daun em kgankamasan 27 

De eno Da as hama manja ka Ian 27 

€. Ujung Daun dan Pangkal DAUN, oo. omowomwmmunsan 29 

Dani Tangga coeg 29 

€:. Daging Dati. mei keamanan as asam 32 

(. Permiikaan Davb. ai nan aan 32 

2: Dani Ma Suk benni mesh tep mag naa 32 

34 

34 

35 

b. Sifat-sifat BUNGA ...o.ooooooooooooooooooooooo.o.oo—o.ooo—ooo 35 

€. “Bunga TUnggAl anime mtma eta bah ema an 35 

ac. Bunwa May etos namaku 36 
ae ana 40 

(2. EYALUASI MORPOLOG sman au sada maa 42 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


At SBL 3 enebe benak oem umunya 


1. Komponen prOotOplaSMiK....oooooooooooooooo.oooooooo.ooo—oooooo— 


a. Membtan Sel meerrrerereereenennnne nenen 
b: Polioplasma' ai. as 
Es MOrganela sen em BN 
2. Komponen nonprotoplasmik.................oooooooooooooooooooooo—oo 
2 Dane Sea ae 
b:. Benda Efgastik oo. »oo.oo.moomemessemansa 


B.: JARINGAN...oice tonton sub seb santan nama kn en Beban Bana 


1. Jaringan DASAK mereenrerenvereneesen nenen ena een ena enam mama 


2. Jaringan Penguat L..o.ooooo.oombmumuusuksuunkukan 
3 Jaringan Pengangkat. ..oooooooomusniesma smuanya 


A1 darimgan Pelindngg sana mamanya 


C. SISTEM JARINGAN everervvevevneenneneene en ennnnen aan memanas 
Te Epi dermis ion temen Maman ena ana aah 
2. Korteks 0.205 enn ta aa en NE aa 


1. Struktur Anatomi Organ Vegetatif 
a. Struktur Anatomi AKAY moooooooooooooooooooooooo.oooo.—oo——o.o.— 
b: Struktur Anatomi Batang woman 
€.. @tbeuktur Anatomi Dan. ooook maks balksa kannada 
2. Struktur Anatomi Organ Genetatif........oooooooooooooooooooooo 
2. Struktur Artatomi BUNG. .owocoooooonmasuen 
b. Struktur Anatomi Buah m.ooooooocooooooooooo.oo—oooooo—o 


E. PEMBUATAN PREPARAT ANATOMI TUMBUHAN ro ooomoemor 


1. Cara Pembuatan Prepafat.....iooooooocoooooooooooooooooooooooo 


2... Resgen yang Digunakan se mms 
a. Reagen untuk Preparat Anatomi Tumbuhan... 
b. Reagen untuk Identifikasi Benda Ergastik............................ 
3. Proses Pengamatan m..oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
a, Penggunaan Mikromietet w.ooooc.oooooomimswmsasss 
b. Pengukuran Luas Bidang Pandang Mikroskop ........... 


FE  EVALUASLANATO MI ko.oooooooomomueunmesunknnunaan 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A. 


1: 
2. 


2: Chrysophyta..o.ooo.oo.o.mooocoulasen usa amuamsan 
b:.Phaeophiytas so 
e. Findopny ea ea aslam 


an AASCOMYCeteS. 25an aga 
b. BasidiOmyCEteS mer... neneenne nenen memmamaman 
c. Fungi Imperfedti..o...oooooooooo.oooooooooooooooo—o—o—o—o—o0—ooooo 
AA aa aa na PN 
er Eta henPS en asa 


1. Arti lataS..on ne nana 
YAA 251 He -1- INN ANN 


ba Dryopteris 2s en 
3. bycopsidab se ee na 


 AFAUCati AOA 6: Ant aan NO aan Nb Ona 


. Cephalotaxaceag......i.o.ooooocoooooooooooooooo 


a 
b 

c. Pinaceae................. 
d. Podocarpaceae 

e 


TaxOdiaCeEAe....i....iii.oeoooooooooococo nenen nee aan nana 


TP UN 


D2 ME yperales na se en NS 
3. GYAMINALES. anna nasa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


:“GYMNOSPERMAH sensus 


PNG @l0) 0011 23 €- T NAN 


Eycadales se ng 
Ginkgoales 23 
Gnetales ea en ala, 


Taxales Nan nan kan ena 


. ANGIOSPERMAE MONOKOT IL wornernennennennennennennenen eren enam 


Is Bromelialesy an no Rene ee AA Nan 


Botani Farmasi 


83 


83 
83 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
87 
88 
88 
88 


89 


90 
90 
91 
91 
91 
91 


92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
94 
94 
94 
94 


95 
95 
95 
95 


2 Minal en et Den ta ae mt bi 96 


As AgayacCeae ena amen nama skm aah 97 

b: Amaryllidaceae m...o.o.ooo.o.comooicesetndaganan 97 

c. Dioscoreaceae 98 

d. Hypoxidaceae 99 

es Iridacede na 99 

f. Liliaceae 99 

5. Orehidales: «...»..Woooooo.oo.—o.Wo.W.o..oo..# mo... AN RG an 101 
6: “Principes/ Poalesiioo.o.o.#o.oWo.ooomoomasebmmaan 101 
Ts Scitatmmeae/ZingiberaleS.o.o.ooWcoooo.ooooomwmmwsa 102 
Aa Can acede. ed ee aa NN an pi 102 

b. MaranthaCea& ......oooooooocoo—o—oo—o—oo—oo—ooooooooooooo 103 

CE Musa eAe ni mh daan ANN 103 

cl: Zingiberaceae...ooo.oo.ooo.o.o.cooco Wood odanias 104 

01 Spathi ore PN 105 
F. ANGIOSPERMAE DIKOT Ipar nenen nenen ara nana 106 
Is sAristolochiales: si..oooooomo.o.coo.oo.moomo.im00emenseean asa! 107 
D. CACANES henna aan aa aa aa an ana am ama 107 
3 'Celastrales se ea 108 
an Aguifoliadede NA RS B3 108 

b. BUXACERS en nnnaaaaaaaa aa a aa a aaaama 108 

€: “Celastrateae setu rotan naa ana aan NAN AN 108 

4. Centrospermae......... ... 109 
a. CaryophyIlACe@e..oiooooooooooooooooooo.o.oooo.oo#o.o.oo.ooo—ooo—o.o 109 

b. Chenopodiaceae.........i.iiveeivvrororcoooo.ooooooo.oooooo.o.o—oo.—ooo.—o 109 

E- Payo ace Sen sesama dambabhh alalaan 109 

5 “Cuditbitale san en na en NN Rn Tn 110 
6: “Fapales ss 111 
Aa. BeEtULACERG noona aa aa ama 111 

Aa an an an GA 111 

Ts. “Geraniales soo mcc.#@yuamssas sana 112 
a. Erythroxylaceade....ii.ooooocooooooooooo.oooooo.o.o.oooo—o.co—o. 112 

b: Euphorbiatea6.m...oococ.oocooo.o.oo.co.wooo.o#.o.oomosstes 112 

€. ETANTA EA abal a an b 113 

dl Tanatede ne aa 113 

e. Zygophyllaceae.. 114 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
15. 
16. 


Guttiferales ae en an Mn nata 114 


a. DipterocaYpaCea@...o..io.rooroco.rooo.coo.ooo.ooo.oo.oo.o.Wooooooooooooooooo 114 
hb. “Gutti tera. ena bulan sana apann 

c. Paeoniaceae 

ad “Theseeae ee 
dngan aleS ae Ra ea 
Magnoliales........... 

a. Annonaceae 

bs Canellaeede ee  n n 

C:. Hernandiaceae ».do.wo.ooo.oooooooow@.oomoommusnesnsalan 116 
an Tae ntb 117 
&. LAUTACEA .e.vrvvevernennneerenenene ser semena anakan man ena Menma makanan enam anamnnnan 117 
£ Men OA nak emo menebab bana 118 
9... MOnimiacede canada 118 
h. MYIiSticACEAS error nee nana 118 
Ta, Sehisandracede io... cobalah 119 
j. WinteraCeRe herr.rrrrnvenvenven one en enam en en enam en ena en enam eneenmnmnan 119 
Malvales 4s an saa 119 
a:..Bombacaceae oem sasa 119 
b. Elaiocarpaceae... 119 
Ci Malvaceae an 120 
dn: terculacede on Na 120 
ey Tiliaceae oom sean aan 121 
ME Hi NOTA 2s nenen tmn tmn mama alamahhn semena 121 
a Combretatea ee Ae Aa nan 121 
b. Lytharaceae 2 II 
Ce. Myrtacede sen un am umat unasan 122 
cl Onapratede ee ae nan 123 
e. Punicaceae....... 123 
f. Rhizophoraceae............iiiieooeoooooooooooooooooooo——ooo. 123 
Papaveralesi ee ee ena 124 
a:. Gappatacea@.iio.ooooooooooommuas sama 124 
Pb Era atera et 124 
C5 “FUN ATA CETE nie mnta em Me tame bla nb nh 125 
cl....Papaveraceae oo uses sana 125 
PolygONaleS.....o.oo.omnn en nne ee a nama mamma 125 
Piperales Sen 126 
Protedles sn sn 126 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 
2D. 


23. 


24. 


Ranuncdialaleso ne nan NB BEAN SN 127 


an berberidaceae an aan Na 127 
b:: Menispermaceae.ooo.oi oo... # soluna 127 
Ce Myamp MERASA en ee am aa RAS 128 
d....Ranunculacea8 4...» ocukumungkuusaiun 128 
Rhaminial es sena ese na asas mansur 129 
aw Rhamnacede Ne nan EN n 129 
b Vitaceae Se ai 130 
Rosales.............. . 130 
as “Crassulacea@ ».oooomoomccumkusekssutkuemtaua 130 
b. Hamamelidacea@.....i..ioooooooooco—o——o—o—coo—o—oo—oooooo 131 
C5 Krameriacedei an same nenen me aan anda aa Na 131 
Ol, LEgunn ii OSabu se aa mh mma 131 
e. CaeSalpiMOideAe ....oiocmneenenen nenen nenan nana 131 
fo. MIMOSOIEAL noona ana aa aa aa aa 132 
FG. PAPiNIONACERG error sesama 133 
he JRosaced en en 133 
i. SaAxif KAGACERS manrerrvvnveveneevoneewoe ee eese ena ee ae ema me ee aae aan emaan 134 
Riatalest a.n Letnan anne kena aa ea NN Ann en PI abg 134 
a:' Burseraceae....ooo.c.mcococooocc yuks hantu 134 
hu Malpig ht AGBAS. Loew amami ema Bebaalumtaeudamnia 134 
€: "Mela CeA6 nan menanam Mamasa khas 135 
A5 Po ok Ea 135 
es Rutatede..o.oco.Woo.#o.Wo..#Wco.W@#oooomemea nana Pb 136 
f. SiMarOubaCeAe moon enam 137 
Salicales....... 

Santalales 

as Loranthaceae conan anna 137 
ba 2OlAcaiceae. asam maa maen 138 
Em santalaceaen nenen aa aa ta 138 
Pena an aan 138 
AL JA CErA CAP te an aa 138 
b..Anacardiateaew 4... ##ococ##o#wkkk meta 138 
C. HippOCAStANACERS me... emenmenmnmann 139 
cl! Sapindacede oom aman teon aa naa ah 139 
Sarraceniales 45... don ian Na EN En 140 
ak Drosera edema EN Bean 140 
b. Nephenthace@ae.......i..ieiirevooooorooooooooooooo.ooooooooo.o.o—o.oooo—o—o 140 


Cc. Sarraceniaceae.... 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25x Thymelagales: «sesame ansaua 140 
2, BIAGA NOBAR aka nakas maa ani enakan 140 
LG: “ThyneleaGeAB. ken ons mnnmenl ama aan mmnssnihah 141 
26» Umbellifofae Leo. nu 141 
a. AlANGi ACER mer. nenen aan enam mmnanma 141 
|o DA AN» E- Let —- 1 BAN NN AAN 141 
C. Aralliaceae... 143 
Ol COTNACEA Dn enam aman 143 
e: Gatryatede Knee samaan mena sanA 143 
DT UNI CANES menahan nana aa aa ana aa ana mama 143 
ak “Cannabinateae 4.» oo hoon Senen Sana ana 143 
b:.: Moraceae..oooo.o.o.oo».#.o.mo.#»o.wemamssuaasssan 143 
€ Umat ee Pa 144 
d: Urea ee Na Na Sa 144 
PISA Ato) LI NN AANANANAAANANNAAA 144 
A1 BINA Gede. ban anetn ata mata Tantan 145 
bi Caricaceae bass asas 145 
Ci CS LA CORE emiten tam enam mma ananda Senbaan anaan 145 
d: Flacourtiaceae: oo. o.co.o»#o.#oco.o.mo#.#o. Wee ANA 146 
e. Passifloraceae 146 
f. Tamaricaceae 146 
#5 Ur neraCeAe Lantas nnseb Kanaan alan maa na min 146 
h. Violaceae...... 
29. Campanulales 
a. CAMPpANULACERG..ooooooooooocWmmnnenenennenna aan anmna mana 147 
bi: Composite Mn nian sa Hn BEN BAN 147 
30. DipSacaleS m.o.rocoooooooooooooo##cWoommonenenenenenann ana nmaemnmanann 149 
a: “Caprifoliacea6 soon 149 
b3 DipsaKa ea en na 150 
€: Vale ranaceae 5. oo en aan aan AR BARA 150 
31. EbeEnaleS hn anna aa aa aa an aa aa aa ama mama 150 
ar TEbenaceae ee 150 
bi. Sapotateae.o.ooooomowsmsstususesusss 151 
C5... DEYTACA CORE nina them en Matan ama na ba amami 151 
So Bcales ra en BN Ot PN Aa 151 


Botani Farmasi 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


38 GenitianaleS et 2 Ri NN 152 


Aa. ApOCYNACERS serena en en aan an aman mmman 152 

b. ASclepiadacea@ mer.rirrenenvnvnvenve mesen emn nama 153 

CE Geni anACeAe Len EN En: 153 

Cl LOTANTACEAS sebab etensa mane Ne mela 154 

e. Manyanthaceae 154 

f RUbIACeReLAene menemani an ah aan 155 

34. leales' seen ne Esa 156 

85--PlantaginaleS5 4. mo. demensia ana 156 

36: Plum bagian mimin mn men nmndn enmma an 157 

37. PI MULAN S.ooo.rrveeronennnene nenen naas aemnman ana 157 

Be bubi orde Se ea RN 158 

2: Acanthacede....oooo.coo.omoo.mssmeisemua an 158 

Op Penonton sa nan ana 158 

C. BOLAGINACERG...o.i.rcc.o monas nenen enam ama ammammammamman 159 

cl: Buddlejacede mw en tanaman emang 159 

e Convolvulacea6 Hee sasak 160 

f. POLEMONIACERG..oooocooooooocoocommeneenennena ana emmna nana 160 

P1 GesneriACOde sa anu MA BARA 161 

h. Labiatae atau Lamiaceae 161 

i.  MYOPOTACERE..oooooo.cco oom enam em mmm 162 

j- Pedaliaceael..oococoo nenen nenen ana naaaamamaa ana 162 

k. Scrophulariacea@......ooooooooooooooooo.o.ooo—ooo#oo. 162 

Ik #SOlAnACERE 222 u mena ee sm asam ah 163 

M. Vetbenaceag...ooooooocoo oma eenna aan mma 165 

G. EVALUASI TAKSONOMI TUMBUHAN OBAT rererevevevevesenoeoeeen 165 

BAB IV SIMPLISIA..........oooooooooooooooooooooooooo.ocooooo.o.ooooo—o0oo0oo0oooo0oo 167 

A. PENAMAAN SIMPLISID..o.rerrerevereneveveeen nenen ena aan 168 

B. PEMBUATAN SIMPLISIA arrerereevenevveveenveennn neon enennn tmn mna 168 

1. PEMANENAN..oo.ooooooooooo.ooooooooooooomoooo 168 

2. Tahap Pengumpulan 168 

3. "Pembersihan... onbe oke ah bae Naa 169 

4... “Fengubahan Bento om bsa akan 169 

Da» PENGETINGAN. oke. ci menemani hana kn nun hama nan akanankan 169 

6. Pengemasan dan PenyiMpANAN...ooooooooooooooooooooocoooo—ooo 170 

C. EVALUASI SIMPLISTA wrrrrvveveereneneneveee teen nenen 172 
12 Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB V CARA IDENTIFIKASI TUMBUHAN YANG BERKHASIAT OBAT 173 


A. IDENTIFIKASI MAKROSKOPIK.............oic.ccoooocococoooooooooooo 173 
B. IDENTIFIKASI MIKROSKOPIK................o.o.o..cococooooocoooooooooo. 173 
C. IDENTIFIKASI ABU.....o.o.o.ooccocoooocooooooooooooooooooooooo 175 
D. IDENTIFIKASI KIMIAWI..........oocoocococooooooococooooooooooo— 176 
E. KUALITAS DAN KEMURNIAN OBAT ......oio.ooooooooooooooooooooooo. 177 
F. EVALUASI CARA IDENTIFIKASI TUMBUHAN 

OBAT BERKHASIAT ..ocoooooooooooooooooooooooooo.oooo.o.oo.oo 178 

BAB VI KHASIAT BAHAN ALAM...............ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 179 
A. OBAT-OBATAN YANG BERASAL DARI HEWAN...................... 179 
B. OBAT-OBATAN YANG BERPENGARUH PADA SUSUNAN 

SARAP PUSAT ecu anaa ena hn n 181 
C. OBAT-OBATAN YANG BERPENGARUH TERHADAP 

SISTEM SARAH OTONON ee 184 
D. OBAT JANTUNG DAN PEREDARAN DARAH ..........o.o.o.oo.o.... 185 
E. OBAT-OBAT ANTAGONIS TERHADAP FAKTOR PENGAKTIF 

an An nan NS Sa AA 187 
F. OBAT YANG BERKHASIAT DALAM PEMBULUH DARAH.......... 187 
G. OBAT-OBAT YANG BERMANFAAT BAGI SALURAN CERNA...... 189 
H. OBAT HIDUNG DAN SISTEM PERNAPASAN............................... 192 
I. OBAT SALURAN KENCING DAN SISTEM REPRODUKSI ........... 192 
J. OBAT KULIT DAN MEMBRAN MUKOSA......o.o.oooo..ccoo.. 194 
K. OBAT-OBAT YANG BERPENGARUH TERHADAP 

METABGLISM GULA an aa sni 195 
L. OBAT-OBAT STEROID DAN ANTIRADANG .......ooo.o.o.ooooo... 195 
M. OBAT-OBAT INFEKSI (ANTIBIOTIKA) ..o.o.....o.cocoooc.oooooooo. 195 
N. OBAT-OBAT ANTIRADANG NONSTEROID)............c.c.c.. 196 
Op OBAT PENYAKIT PANAS me 197 


Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


13 


P. OBAT ALERGI 2 0sk0is scenes ssmmnasmesamaan 197 


O. OBAT SISTEM IMUN krna revoonenennoer eren anna an nan nan an an anna 198 

R. EVALUASI KHASIAT BAHAN ALAM. rrervorevoreennee none nenen 198 

REEBERENSE.. Done ngo nuansa abah 199 

IND EK Da 201 

BIOGRAFI PENGARANG ........ooooooooooooooooooooooooo0ooo0oo0oennesn 224 
14 Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


Buku ini terdiri atas 6 bab yang meliputi Morfologi, Anatomi, Taksonomi 
Tumbuhan Obat, Simplisia, Cara Identifikasi Tumbuhan Obat, dan Khasiat 
Bahan Alam. Morfologi tumbuhan obat membahas tentang struktur luar organ 
vegetatif dan generatif suatu tumbuhan. Organ vegetatif mengupas berbagai 
sistem perakaran, macam-macam akar, bentuk-bentuk batang, permukaan batang, 
bentuk-bentuk percabangan, bentuk-bentuk daun, tepi daun, ujung dan pangkal 
daun, daun tunggal dan daun majemuk. Morfologi organ generatif menjabarkan 
tentang bagian-bagian bunga dan macam-macam bunga, berbagai macam buah 
tunggal, buah majemuk, buah ganda, buah kering, dan buah berdaging. 


Anatomi membahas tentang struktur anatomi organ vegetatif dan generatif. 
Struktur anatomi meliputi akar normal dan anomali, batang normal dan anomali, 
serta berbagai macam tipe daun. Anatomi organ generatif meliputi bagian-bagian 
bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, anatomi bagian-bagian 
buah, dan bagian-bagian biji. 


Taksonomi membahas tentang klasifikasi tumbuhan obat beserta contoh- 
contoh tumbuhan, terutama yang tumbuh di Indonesia dan beberapa contoh yang 
tumbuh di negara lain. Pembuatan simplisia menguraikan tentang penanaman 
dan pembuatan yang meliputi pemanenan, pengumpulan, pencucian, sortasi 
dan pengeringan, serta penyimpanan. Cara identifikasinya melalui organoleptik, 
mikroskopik, kimiawi, identifikasi abu, dan kualitas kemurnian obat. Di sisi 
lain, khasiat bahan alam mencakup kandungan simplisia dan istilah-istilah 
pengobatan. 


Botani Farmasi 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MORFOLOGI TUMBUHAN OBAT 


Tumbuhan paku dan berbiji telah memiliki alat-alat atau organ-organ yang 
dapat dibedakan dengan jelas. Organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut 
telah dapat dibedakan secara jelas antara akar, batang, dan daun. Istilah kormus 
sering digunakan pada tumbuhan yang telah memiliki akar, batang, dan daun 
yang jelas, sehingga paku dan tumbuhan berbiji digolongkan ke dalam tumbuhan 


kormofita. 


Tumbuhan tingkat tinggi memiliki alat-alat atau organ yang diperlukan untuk 
melangsungkan kehidupannya. Organ-organ tersebut meliputi organum nutri- 
tivum dan organum reproduktivum. Organum nutritivum merupakan organ-organ 
yang digunakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Organum 
reproduktivum merupakan organ-organ yang digunakan tumbuhan untuk ber- 


kembang biak. 


Tumbuhan tingkat tinggi berkembang biak dengan biji. Biji terdiri atas kulit biji 
dan inti biji. Biji yang sudah masak mengandung embrio atau calon individu baru 
dan cadangan makanan. Embrio terdiri atas radikula atau calon akar, kotiledon, 
kaulikula atau calon batang, dan plumula yang akan menjadi batang dan daun. Biji 
yang sedang berkecambah pada umumnya radikulanya akan tumbuh menjadi Radix 


primaria. 


Tumbuhan dikotil tidak memiliki selubung pada akar yang sedang tumbuh, 
tetapi pada tumbuhan monokotil radix primaria-nya diselubungi oleh suatu tudung 
yang disebut koleoriza. Kotiledon memiliki beberapa fungsi tergantung pada tum- 
buhannya. Kotiledon dapat berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya pada 
Arachis hypogea, berfungsi untuk fotosintesis misalnya Ricinus communis, menyerap 


cadangan makanan (Cocos nucifera). 


Perkecambahan biji memiliki dua tipe, epigeal dan hipogeal. Kotiledon akan 


terangkat ke atas pada perkecambahan biji epigeal, sehingga ada perbedaan jelas 


Botani Farmasi 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


antara batang hipokotil dan epikotil. Contoh perkecambahan epigeal pada Impat- 
iens balsamina (pacar air) (lihat gambar 1.1a). Kotil akan tetap berada di dalam 
tanah atau bahkan tetap di dalam biji dan tidak muncul ke permukaan. Tipe 
perkecambahan seperti ini dinamakan perkecambahan hipogeal. Batang langsung 
muncul ke permukaan, contohnya pada Swietenia mahagoni (mahoni) (lihat gambar 


1.1b) dan Persea americana (alpukat). 


- 


(Sumber: Dok. pribadi, 2015) 


Gambar 1.1. Perkecambahan biji. 
Keterangan: 
a. Perkecambahan Impatiens balsamina (pacar air). 
b. Biji mahoni. 


Kuncup merupakan bagian tumbuhan yang akan menghasilkan suatu organ. 
Beberapa organ dihasilkan oleh kuncup tersebut. Beberapa macam kuncup pada 
tumbuhan, seperti kuncup daun yang disebut dengan gemma folifera dan kuncup 
bunga disebut dengan gemma florifera/alabastrum. Kuncup ada yang menghasilkan 


tunas, daun, dan bunga. Kuncup yang demikian dinamakan dengan gemma mixta. 


Kuncup dibedakan menjadi dua macam berdasarkan ada tidaknya pelindung, 
kuncup telanjang dan kuncup tertutup. Kuncup telanjang merupakan kuncup 
tumbuhan yang tidak memiliki alat pelindung. Kuncup tertutup merupakan kuncup 
tumbuhan yang memiliki alat pelindung. Kuncup tertutup disebut juga dengan 
gemma clausus (lihat gambar 1.2). 


Kuncup berdasarkan letaknya dibedakan menjadi gemma terminalis, gemma 
lateralis, dan gemma adventitia. Gemma terminalis merupakan kuncup yang 
terletak di ujung tumbuhan. Gemma lateralis merupakan kuncup yang terletak di 
bagian ketiak daun atau bagian aksilar. Gemma adventitia merupakan kuncup yang 
terletak pada daerah selain ujung dan ketiak. 


18 Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2015) 


Gambar 1.2. Macam-macam kuncup pada tumbuhan. 


Keterangan: 

. Gemma adventitia/lgemma mixta pada Bryophillum pinnatum (Cocor bebek). 
. Gemma florifera/alabastrum pada Averrhoa bilimbi (Blimbing wuluh). 
Gemma terminalis/kuncup telanjang pada Plumeria sp. (Kamboja). 

. Gemma lateralis pada Stachytarpheta jamaicensis (Pecut kuda). 

. Gemma terminalis (gemma clausus pada Artocarpus altilis) (Sukun). 


oo cv 


A. ORGANUM NUTRIVITUM 


1. Akar 


Akar merupakan organ yang tumbuh dari radikula. Sifat akar geotropis karena 
tumbuh ke arah pusat bumi. Pergerakan akar mencari air disebut hidrotropisme. 
Akar tidak memiliki kloroplas dan tidak berbuku-buku, pada ujungnya meruncing 
karena bertugas menembus tanah. Fungsi akar menyerap air dan mineral dari 
tanah, selain itu dapat juga sebagai penimbun cadangan makanan. Contohnya akar 
Manihot utilissima, Ipomoea batatas, Daucus carota. 


Akar terdiri dari ujung akar, tudung akar, batang akar. Ujung akar disebut apeks 
radixis. Tudung akar disebut calyptra yang berfungsi untuk melindungi ujung akar. 
Batang akar disebut corpus radices. Leher akar disebut kolum. 


Botani Farmasi 19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tumbuhan tinggi memiliki sistem perakaran. Tumbuhan yang termasuk dikotil, 
radikulanya akan tumbuh terus menjadi akar pokok atau radix primaria kemudian 
akan bercabang-cabang membentuk suatu sistem perakaran tunggang. Cabang 
akar disebut dengan radix lateralis. Cabang akar berfungsi untuk menunjang tubuh 
tumbuhan. Bulu-bulu akar disebut pilus radikalis. 


Tumbuhan yang termasuk monokotil, radix primaria-nya akan disusul oleh 
akar-akar yang lain yang ukurannya sama dengan radix primaria. Kutub akar mo- 
nokotil akan ditumbuhi banyak akar-akar yang membentuk suatu sistem perakaran 
serabut. Radix primaria akan mati terlebih dahulu. Kematian radix primaria ini 
yang membedakan dengan sistem perakaran tunggang. Akar dapat bercabang- 
cabang membentuk cabang akar, kemudian akan bercabang lagi akan membentuk 
fibrilaradikalis. Beberapa akar tumbuhan monokotil dapat tumbuh dalam satu 
tempat. Akar-akar selain yang berasal dari radikula disebut radix adventitia. 


Akar pokok memiliki berbagai macam bentuk, meliputi bentuk benang (fili- 
formis), tombak atau fusiformis, berbentuk gasing atau napiformis bercabang- 
cabang atau disebut ramosus. Akar bentuk benang memiliki ukuran kecil dan 
panjang. Akar bentuk benang ini dapat pula ditemukan pada sistem perakaran se- 
rabut, misalnya pada Oryza sativa. Contoh akar berbentuk tombak, misalnya akar 
lobak (Raphanus sativus) dan som jawa (Talinum paniculatum), akar bentuk gasing, 
contohnya Beta vulgaris dan Pachyrhizus erosus, kasar dan kaku contohnya Pandanus 
conoideus. 


Macam-macam akar menurut fungsinya, (gambar 1.3) misalnya akar udara atau 
gantung disebut radix aereus (gambar 1.3a). Akar keluar pada buku tumbuhan dan 
menggantung di udara. Fungsi akar tersebut menyerap air dan gas-gas dari udara. 
Akar ini biasanya memiliki jaringan untuk menimbun air yang disebut dengan 
velamen. Contohnya akar pada anggrek (1.3.b). Akar pembelit (sirus radikalis), 
misalnya pada Philodendron spp (c). Akar ini berfungsi untuk memanjat dengan cara 
memeluk batang tumbuhan inang. Akar pelekat atau yang disebut radix adligans, 
keluar dari buku-buku batang yang berguna untuk memanjat, misalnya akar Piper 
retrofractum (d). Akar napas atau pneumatophora, akar yang tumbuh ke atas muncul 
ke permukaan tanah, memiliki banyak celah (lentisel) untuk mengambil udara, 
misalnya pada tumbuhan bakau Rhizophora apiculata (f). Akar penggerek atau akar 
penghisap disebut radix haustorium, fungsinya untuk menyerap makanan dari 
inang, contohnya Cuscuta australis. Akar tunjang muncul dari bagian atas masuk 
ke dalam tanah. Akar lutut (h) muncul dari atas tanah kemudian membengkok, 
contohnya pada tumbuhan bakau. Akar banir (akar papan) (1), contohnya pada 
tumbuhan randu (Ceiba pentandra) dan gayam (Inocarpus edulis). Akar papan 
merupakan akar yang cabangnya tumbuh ke atas membentuk bentukan pipih 


menyerupai papan. 


20 Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2010) 


Gambar 1.3. Macam-macam akar. 
Keterangan: 
. Akar gantung pada Ficus benjamina. 
. Akar udara pada Orchidaceae. 
. Akar penghisap pada Loranthaceae. 
. Akar tempel pada Piper betle. 
. Akar panjat pada Philodendron sp. 
Akar napas pada bakau. 
. Akar tunjang pada Pandanus tinctorius. 
. Akar lutut. 
Akar banir pada Inocarpus edulis. 


TSO Moo 0 


2. Batang 


Batang merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di udara, sumbu merupakan 
lanjutan dari sumbu akar. Batang juga mendukung daun, bunga, dan buah. Oleh 
karena itu, batang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat yang diserap oleh akar 
menuju ke daun untuk diolah menjadi makanan. Arah tumbuh batang dipengaruhi 
oleh sinar, sehingga dikatakan fototrop. Ciri-ciri batang yang lain meliputi adanya 
buku (nodus) yang merupakan tempat kedudukan dari daun ataupun bunga dan 
buah. Tunas-tunas yang tidur/dorman terdapat pada buku tersebut pada suatu 
saat akan tumbuh. Ruas merupakan jarak antara dua buku. 


Batang merupakan pertumbuhan dari kuncup yang berada di atas tanah. 
Kuncup tersebut akan tumbuh memanjang menuju sinar matahari. Kuncup tersebut 
membentuk buku-buku yang akan ditumbuhi oleh daun. Batang tersebut dikatakan 
tumbuh tegak jika buku-buku batang yang tampak terpisah jelas, sehingga daun- 
daun yang tumbuh pada buku tidak saling terganggu dalam mendapatkan sinar. 
Batang dapat bercabang-cabang yang terkadang bermodifikasi menjadi keras dan 


Botani Farmasi 21 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


berujung runcing, sehingga tampak seperti duri. Duri yang demikian disebut 
dengan duri kayu. Beberapa tumbuhan memerlukan batang tumbuhan lain untuk 
menyokong pertumbuhannya, misalnya pada tumbuhan merambat. Beberapa cara 
yang dilakukan tumbuhan merambat untuk menyokong tubuhnya, di antaranya 
melilit batang lain, menumbuhkan sulur (sulur batang), dan menempel pada 
batang tumbuhan lain kemudian mengeluarkan akar dari buku-bukunya untuk 
memanjat. 


Batang kaktus dapat memipihkan tubuhnya untuk mendapatkan sinar dan 
mereduksi daunnya untuk mengurangi penguapan. Daun-daun kaktus biasanya 
tampak seperti duri. Kuncup juga dapat tumbuh di bawah tanah, sehingga batang 
akan merayap di bawah tanah. Batang yang tumbuh berbaring di atas tanah disebut 
stolon, sedangkan batang yang merayap di bawah tanah disebut rhizoma. Rhizoma 
dapat bertambah tebal dan berdaging pada saat kondisi segar, lalu membentuk 
suatu tuber, seperti pada kentang (Solanum tuberosum). 


Permukaan batang dapat ditumbuhi oleh beberapa alat seperti spina (duri) 
dan sirus (sulur). Duri ada dua macam, duri tempel dan duri kayu. Alat pembelit 
atau sirus dapat berasal dari daun maupun batang (lihat gambar 1.4). 


Batang dapat menjelma menjadi umbi, jika berfungsi sebagai cadangan 
makanan, misalnya umbi kentang. Batang juga dapat menjelma menjadi rimpang 
atao rhizome, karena batang tumbuh merayap di dalam tanah. Batang juga dapat 
menjelma menjadi umbi lapis (bulbus), penjelmaan dari batang dan daun, seperti 
pada bawang merah. Alat-alat ditemukan pada bagian tumbuhan tertentu lain yang 
dinamakan organa accessoria sebagai contoh rambut atau bulu disebut pilus, sisik 
atau lepis, lentisel atau lentikulus, dan lain-lain. 


(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2015) 


Gambar 1.4. Macam-macam spina dan sirus. 
Keterangan: 

a. Spina kayu pada Citrus spp. 

b. Spina tempel pada Euphorbia mili. 

C. Sirus batang pada Sechium edule. 

d. Sirus daun pada Gloriosa superba. 


22 Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Batang pada monokotil dan dikotil dapat dibedakan dengan jelas karena 
buku-buku pada batang dikotil tidak melingkari batang sehingga ruas-ruasnya 
tidak terlalu jelas. Batang monokotil memiliki buku-buku yang lebih jelas, karena 
merupakan sisa dari pelepah daun yang melingkari batang, sehingga ruas dan 
bukunya tampak dengan jelas. 


(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2015 & 2016) 


Gambar 1.5. Berbagai macam bentuk batang. 
Keterangan: 
a. dikotil 
b. monokotil 
Cc. segi tiga 
d. segi empat 
e. pipih. 


Batang selalu bertambah panjang di bagian ujungnya sehingga pertumbuhan 
batang itu dinamakan tidak terbatas. Batang dikotil dapat membentuk cabang 
maupun ranting. Batang pada waktu muda, mungkin berwarna hijau tetapi dalam 
pertumbuhannya akan berubah sedikit demi sedikit dan biasanya berwarna ke- 
cokelatan karena pada pertumbuhan sekunder, epidermis akan diganti oleh jaring- 
an-jaringan lain. Batang dapat juga menjadi tempat penimbun cadangan makanan. 
Batang juga digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh 
tumbuhan. 


Tumbuhan ada yang memiliki batang jelas dan ada yang tidak jelas. Tumbuhan 
yang batangnya tidak jelas disebut planta acaulis, misalnya, Daucus carota, Beta 
vulgaris, dan Zingiber officinale. Tumbuhan yang memiliki batang jelas meliputi tum- 
buhan berbatang basah, disebut dengan herbaseus, misalnya tujuh duri (Pereskia 
sacharosa), pepaya (Carica papaya), som jawa (Talinum paniculatum), dan Gynura 
pseudochina. 


Tumbuhan berbatang berkayu disebut lignosus. Tumbuhan ini meliputi pohon 


dan semak. Pohon memiliki ciri tumbuh tinggi, dengan diameter minimal 30 cm, 


Botani Farmasi 23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


misalnya Rauvolfia serpentina (pule pandak), Swietenia mahagoni (mahoni), dan 
Eugenia caryophyllata (cengkeh), sedangkan yang berupa semak, misalnya Coffea 
arabica, Coffea liberica, dan Camellia sinensis. 


Batang rumput disebut kalmus. Kalmus sering kali batangnya berongga, con- 
tohnya Eguisetum debile. Kalmus, ruas-ruas dari pangkal ke ujung batang semakin 


panjang, sedangkan kalmus dari pangkal ke ujung semakin pendek. 


a. Bentuk-bentuk Batang 


Batang ada yang berbentuk bulat, persegi, segitiga, segi empat, dan pipih me- 
lebar. Batang berbentuk bulat disebut teres, contohnya siwalan (Borasus flabelliferus). 
Contoh batang bentuk segitiga (triangularis): Cyperus rotundus, sedangkan yang 
berbentuk segi empat (guadrangularis), contohnya Passiflora guadrangularis dan 


Vitis guadrangularis (tikel balung). 


Batang bentuk pipih melebar seperti daun dan berwarna hijau. Batang yang 
pipih meliputi filocladia atau filocladodia, contohnya Muehlenbeckia platycada dan 
Epiphyllum anguliger (wijaya kusuma). 


b. Arah Pertumbuhan Batang 


Batang yang tegak lurus disebut erectus, misalnya Pinus merkusii. Batang yang 
menggantung dependens atau pendulus umumnya terdapat pada tumbuhan yang 
hidup secara epifit, misalnya anggrek. Batang berbaring (humifusus), contohnya 
Cucurbita moschata (labu kuning). Batang menjalar atau merayap (repens), misalnya 
Centella asiatica (pegagan), serong atau condong (ascendens), misalnya Arachis 
hypogea (kacang tanah). Mengangguk (nutans) yaitu batang tegak lurus ke atas 
lalu membelok ke bawah, misalnya Helianthus annuus (bunga matahari). Memanjat 
(scandens), misalnya Piper betle (sirih), Piper retrofractum (cabe jawa), dan Vanilla 
planifolia (vanili). Membelit (volubilis), contohnya Vigna sinensis (kacang panjang). 
Arah belitan batang terbagi menjadi dua yaitu sinistrorsum dan destrorsum. 
Sinistrorsum arah pertumbuhannya melawan arah jarum jam, contohnya Clitoria 
ternatea, sedangkan arah pertumbuhan destrorsum ke kanan, contohnya Dioscorea 


alata (uwi). 


c.  Percabangan pada Batang 


Buku-buku pada batang mengandung tunas yang dorman. Tunas tersebut dapat 
membentuk cabang, daun, atau bunga. Cabang-cabang akan keluar dari buku-buku 
batang. Tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memperlihatkan percabangan. 
Tumbuhan dikotil pada umumnya memiliki percabangan, tetapi ada beberapa 
tumbuhan dikotil yang tidak membentuk cabang kecuali jika ujungnya dipangkas 


atau pertumbuhan apikalnya terganggu, misalnya Carica papaya. Tumbuhan mo- 


24 Botani Farmasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nokotil tidak bercabang, kecuali pada beberapa tumbuhan, seperti palem putri dan 
salak (Salacca edulis). 


Bentuk percabangan ada berbagai macam, meliputi percabangan yang me- 
nunjukkan sumbu pokok tetap dominan, pertumbuhan cabang-cabang di bawahnya 
kurang, sehingga kanopi pohon berbentuk seperti kerucut. Percabangan demikian 
disebut percabangan monopodial (gambar 1.6), contohnya melinjo (Gnetum gnemon) 
dan cengkeh (Eugenia caryophyllata). Percabangan yang menyebabkan sumbu pokok 
sulit dibedakan dengan cabang-cabang yang lain disebut percabangan simpodial, 
misalnya beringin (Ficus benjamina). 

Pada percabangan menggarpu, ujung dari sumbu akan menjadi dua, kemudian 
masing-masing berhenti, lalu dari ujungnya tumbuh dua cabang lagi, contohnya 
Dicranopteris dichotoma (paku andam). Cabang yang keluar langsung dari batang 
disebut dahan atau ramus, sedangkan yang keluar dari dahan disebut ranting 
atau ramulus. Cabang dapat berupa flagellum atau stolon, jika batang tumbuh 
merayap dan buku-bukunya ke atas serta tumbuh tunas baru. Cara merayapnya 
dapat di atas tanah atau di dalam tanah. Contoh batang yang merayap di atas tanah 
Fragaria vesca, sedangkan yang merayap di dalam tanah misalnya kentang (Solanum 
tuberosum) dan Cyperus rotundus. Wiwilan atau tunas air (virga singularis). Cabang 
tumbuh cepat dari ruas panjang dan sering kali berasal dari kuncup tidur, misalnya 
pada kopi dan cokelat (Theobroma cacao). Cabang yang berada di atas tanah biasanya 
membuat suatu sudut terhadap batang. Arah tumbuh batang akan serong ke atas 
atau sejajar dengan batang pokok. Apabila sudut yang dibentuk amat kecil karena 
pertumbuhan tersebut disebut fastigiatus, tetapi jika sudut yang dibentuk dengan 
batang itu sekitar 45” disebut patens. Percabangan horizontal terbentuk jika sudut 
mencapai 90”, sedangkan jika lebih dari 90” disebut terkulai atau declinatus. 


(Sumber: Dok. pribadi, 2016) 


Gambar 1.6. Tipe-tipe percabangan. 
Keterangan: 
a. Monopodial 
b. Simpodial 
c. Dikotom 


Botani Farmasi 25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


